Transkrip Rapat Komunitas BLOI 2 

Dibuat oleh Ayid Sudirman pada Sabtu, 26 Agustus 2017 | 09.00 WIB 

Lisensi: CC BY-NC-SA-ND 4.0 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:01] 

Baik. Saya mulai saja. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:01] 

Assalaamu'alaikum warahmatullah wabarakaatuh. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:02] 

Hari ini, 26 Agustus 2017 09.00 WIB, kita kembali mengadakan rapat. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:02] 

Rapat ini merupakan rapat kedua setelah rapt pertama bulan lalu. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:03] 

Saya harap Anda semua bisa memahami isi dari rapat ini. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:04] 

Adapun tata tertib pada rapat ini jangan bertanya, menyela atau mengganggu selama rapat 
berlangsung. Nanti akan saya adakan sesi khusus untuk bertanya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:04] 

Apakah Anda semua memahaminya ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:05] 

Baik. Rapat ini berjudul "Laporan Perkembangan Proyek dan Laporan Keuangan BLOI". 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:06] 

Sesuai dengan judul, maka yang disampaikan adalah seputar perkembangan proyek, laporan 
keuangan BLOI dan suatu ketentuan TOS untuk seluruh anggota BLOI. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:09] 

Untuk topik yang saya angkat ada 3, yaitu: 

1. Progress Perkembangan Proyek 

a. Buku Mari Mengenal LibreOffice Calc 

b. Translasi Buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer 

2. Laporan Keuangan BLOI 

a. Laporan Penjualan Buku LDDLOW Edisi Revisi 2 

b. Laporan luran dan Donasi 

3. TOS (Terms of Service/Syarat dan Ketentuan) 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:10] 

Baik. Saya lanjut. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:11] 

1. Progress Perkembangan Proyek. 

a. Buku Kolaborasi Mari Mengenal LibreOffice Calc 

Deadline: 30 Oktober 2017 
Fokus: LibreOffice Calc 

Tebal: 62 Halaman (Pembaruan: 5 Agustus 2017) 

Format: Penulisan dokumen proyek harus menggunakan format odt (LibreOffice, OpenOffice, 
Calligra Office) 

Koordinator Proyek: Ade Malsasa Akbar 
Kontak Koordinator: teknoloid@gmail.com 

Gabung Proyek: https://telegram.dog/BelajarLibreOfficelndonesia 



Taufik Hidayat, [26.08.17 10:12] 

b. Translasi Buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer 
Deadline: Prakiraan pengerjaan 3 bulan (Juli - Oktober 2017) 

Fokus: Translasi Buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer ke Bahasa Inggris 
Tebal: 200 Halaman 

Format: Penulisan dokumen proyek harus menggunakan format odt (LibreOffice, OpenOffice, 
Calligra Office) 

Koordinator Proyek: Muhammad Irwan Andriawan 
Kontak Koordinator: andriawan2014@gmail.com 

Gabung Proyek: https://telegram.dog/joinchat/Cp_hXUOwcxXynjFigfs_C3Q 
Daftar Translasi sudah diproses: 

- Prakata, Tim Penulis, Panduan Penyusunan Buku dan 23 Bab Lainnya 
Taufik Hidayat, [26.08.17 10:14] 

Untuk progress perkembangan sudah selesai. Untuk info lebih lanjut terkait masing-masing 
proyek, silakan kontak masing-masing koordinator. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:14] 

Baik. Sampai disini, saya bukan pertanyaan. Siapa saja yang ingin bertanya ?. 

Reski Gasalba, [26.08.17 10:15] 

Sementara tidak, Kang 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:16] 

Baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke topik selanjutnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:16] 

2. Laporan Keuangan BLOI 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:19] 

A. Laporan Keuangan Penjualan Buku 

a. Laporan Penjualan Buku LDDLOW Edisi Revisi 2 
Buku Terjual: 16 buah (Februari s/d Agustus) 

b. Harga Buku: Rp90.000 (50 ribu biaya cetak + 20 ribu modal cetak + 20 ribu donasi 
pembelian buku) 

B. Laporan luran dan Donasi 

a. luran dan Donasi: 

Jumlah pemberi iuran dan donasi (Juli s.d. Agustus): 12 orang 

b. Total saldo iuran dan donasi (Juli s.d. Agustus):Rp591.100 

* (Total saldo komunitas (Penjualan buku + saldo iuran dan donasi = Rp950.000)) 


C. Laporan Pengajar Kursus Online (Gratis & Berbayar) 

a. Kursus Online Gratis 

- Total pengajar kursus online gratis yang sudah terlaksana: 1 orang 

- Total gaji pengajar kursus online gratis: RplOO.OOO 

b. Kursus Online Berbayar 

- Total pengajar kursus online berbayar: N/A 

- Total gaji pengajar kursus online berbayar: N/A 

D. Distributor Buku (Reseller) 

- Total reseller: N/A 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:23] 

Kenapa harga bukunya dibuat mahal ?. Karena saya mengantisipasi naiknya harga biaya cetak 
dan biaya lainnya. Karena kalau dinaikkan bolak-balik, maka akan menimbulkan 
ketidaktegasan dalam menentukan harga buku yang pasti. Maka itu harga buku dibuat mahal. 



Taufik Hidayat, [26.08.17 10:24] 

Baik. Saya akan mengirimkan skrinsut laporan keuangan komunitas BLOI. 


LAPORAN KEUANGAN BUKU LEBIH DEKAT DENGAN UB REOFFICE WRITER 


BUKU LE8H P8CAT PENG AN UB RE OFFICE §£[§ REVISI 2 

PERK) PE : JANUARI 2017 S/D AGUSTUS 2017 


5 

No 

Twoaai 

Kategon 

Keterangan 

Bariyaknya 

Pemasukan 

Pengeluaian 

SaJdo 





b 

1 

12 November 2016 


Total SaktoAkbr Komunras 




Rp210 OOO 





7 

2 

04 Februan 2017 

Transfer pemesanan buku 

dan Samsul Maarif 

1 kali 

Rp50.001 


Rp260 001 






3 

09 Februari 2017 

Penggantan Bay a Cetak St*er 

untuk Cover CD buku LO Writer 

6 buah 


Rp5 CXX3 

Rp255.001 

NB: 




9 

4 

09 Februan 2017 


untuk CD Case Kertas White 



Rp20 OOC 

Rp235 001 


10 

5 

02 Februan 2017 

PembaYaran Uanq Cetak 

Buku LibreOffee Writer Ed Rev. 2 

lbuah 


Rp35.00C 

Rp200 001 





11 

6 

13 Maret 2017 

Transfer pemesanan buku + Onqkr 

dari Abdul DjaB Djayali 

1 kali 

Rp63.000 


Rp263.001 





_li_ 

13 

7 

21 Max el 2017 

Pgmbefen 

untuk Kertas Pay png 

1 kwnq 


RplOOC 

Rp262 001 





8 

21 Maret 2017 

Pembefen 

CD-R kpspnq 

2 buan 


Rp9 0M 

Rp253 001 





14 

9 

21 Maret 2017 

Retrbusi parlor 

untuk bayar parkr 

1 kali 

RpLOOO 

Rp252.001 





b 

10 

21 Maret 2017 

Pembayaian fraya onqkr 

untuk ongkir Abdul Djalii Djayali 

1 Kali 

Rpl3 000 

Rp239 001 





ib 

n 

23 Mei 2017 

Transfer pemesanan buku ♦ Pngkir 

Safabif Rabmat 

lkfiS 

Rp77 000 

Rp316 001 





17 

12 

06 Februan 2017 

Transfer pemesanan buku 

dari Tn Gjnaniar Laksana 

ljcgjl 

Rp50 000 


Rp366.001 





IS 





1 kali 








19 

14 

06 Maret 2017 

Esssaaso uaoa £s»!s. 

Buku LfcreOffice Writer Ed Rev. 2 

3 !ast! 


Rp96 OOC 

Rp320 001 





-2Q_ 

21 

15 

06 Apr / 2017 

P embay aran twaya onqkr 

untuk onqkr Kafabih Ran mat 

im 


Rp27.00C 

Rp293.001 





16 

06 Apr! 2017 

Pembefan 

CD-R kosonq 

4 buah 


Rp8.600 

Rp284.401 





u 

17 

06 Apr! 2017 

Retrbusi park ir 

untuk bayar par^r 

1 kali 


Rpl COO 

Rp283 401 





a 

18 

06Aprl 2017 

Pembayaxan 

untuk CD-R ♦ Cutting 

6 buah 


Rp20 000 

Rp263 401 





24 

19 

06 Jut 2017 

Pemoetan 

CD-R kosonq 

2 buah 


Rp4.000 

Rp259.401 





& 

20 

16 Jui 2017 

Transfer pemesanan buku ♦ Ongkir 

danHanyamolyan 

lkah 

Rp85 000 

Rp344.401 





2b 

21 

17 Jui 2017 

PembaYaran fraya onqkr 

untuk Hariyanto lyan 

lk*li 


Rp29 000 

Rp315 401 





rr 

22 

17 Jut 2017 



1 kali 


Rp6 OOC 

Rp3C9 401 





_28_ 

29 

30 

23 

17 Jut 2017 

Transfer pemesanan buku + Onqkr 

dari Bntanq Sanyatno 

1 kali 

Rp95.000 


Rp4G4.401 





24 

25 

18 Jut 2017 


1 kali 


Rp34 OOC 

Rp370.401 





18 Jut 2017 

JaseKpm 

untuk penqriman buku Br.tang $»riya|nQ 

Ik*!.' 


RpllOOO 

Rp359 401 





il 

26 

18 Jut 2017 

Donas i pertama BLOI 

dariAoe MalsasaAkbar 

1 kali 

Rp20 000 


Rp379.401 





32 

27 

18 Jut 2017 

Pembefan 

CD-R kosonq 

50 pcs 


Rpll7.50C 

Rp261.901 





a 

28 

19 Jut 2017 

Transfer pemesanan buku * O.nflk* (Tabap 1) 

dan Vrqo jri Septo £03833 

i&k 

Rp65 00C 


Rp326 901 





34 

29 

23 Jut 2017 

Transfer pemesanan buku - Ongkir ~ lu_r an GabaP 2) 

dari Vrqo Jn Septo Anqgorp 

1 Kah 

Rp45 000 


Rp371901 





ib 

30 

25 Jut 2017 

Pembayaian Uang Cetak 

Buku UbreOffce Writer Ed. Rev. 2 

6 buah 


Rpl92.00C 

Rpl79.901 





ib 

31 

25 Jut 2017 

Pj anfi[ Cetak 

CD-R kosonq 

1 kali 


RplOOOO 

Rpl69 901 





37 

32 

25 Jut 2017 

P etinas.an P anftf Cetak 

CD-R kosonq 

1 kft! 1 


Rp7 000 

Rpl62 901 





_38_ 

33 

27 Jut 2017 

P embay aran biaya onqkr 

untuk onqkr Vrqo Tn SeptoAnqqoro 

1 kali 


Rp27.000 

Rpl35 901 






39 

34 

27 Juli 2017 

Jasa Kurir 

untuk penqiriman buku Virgo Tri Septo Anggoro 

1 kali 

Rpl3.000 

Rpl22.901 

40 

35 

27 Juli 2017 

luran 

dari Virgo Tri Septo Anggoro 

1 kali 

Rp20.000 

Rpl02.901 

41 

36 

29 Juli 2017 

Transfer pemesanan buku + Ongkir + Donasi buku 

dari Frederic Leonardo 

1 kali 

Rpl50.000 

Rp252.901 

42 

37 

30 Juli 2017 

Donasi dari pemesanan buku 

dari Frederic Leonardo 

1 kali 

Rp20.001 

Rp232.900 

43 

38 

30 Juli 2017 

Pembayaran biaya ongkir 

untuk Frederic Leonardo 

1 kali 

Rp53.CXX) 

Rpl79.900 

44 

39 

30 Juli 2017 

Jasa Kurir 

untuk pengiriman buku Frederic Leonardo 

1 kali 

Rp7.000 

Rpl72.900 

45 

40 

30 Juli 2017 

Pembelan Tas Keel 

untuk penyimpanan barang administrasi BLOI 

1 buah 

Rpl9.500 

Rpl53.400 

46 

41 

31 Juli 2017 

Transfer pemesanan buku +bngkr + Donasi buku 

dari Bambang 

1 kali 

RpllO.OOO 

Rp263.400 

47 

42 

OlAgustus 2017 

Donasi dari pemesanan buku 

dari Bambang 

1 kali 

Rp20.000 

Rp243.400 

48 

43 

01 Agustus 2017 

Pembayaran bia^/a ongkir 

untuk ongkir Bambang 

1 kii 

Rpl3.000 

Rp230.400 

49 

44 

OlAgustus 2017 

Jasa Kurir 

C J 
3 

F* 

SI 

II 

1 
c i 

1 kali 

Rp7.000 

Rp223.400 

50 

45 

OlAgustus 2017 

Pembelian Isolatip Putih 

untuk administrasi BLOI 

1 buah 

Rp4.500 

Rp218.900 

51 

46 

03 Agustus 2017 

Transfer pemesanan buku + Onqkr + Donasi buku 

dari Hasan Wijaya 

1 kali 

RpllO.OOO 

Rp328.900 

52 

47 

03 Agustus 2017 

Donasi dari pemesanan buku 

dari Hasan Wiiaya 

1 kali 

Rp20.000 

Rp308.900 

S3 

48 

04 Agustus 2017 

Pembayaran biaya ongkir 

m; 

:S 

f 

s 

is 

X 

ll 

1 kali 

Rpl7.000 

Rp291.900 

54 

49 

04 Agustus 2017 

Jasa kurir 

untuk penqiriman buku Hasan Wijaya 

1 kali 

Rp3.000 

Rp288.900 

55 

50 

10 Agustus 2017 

Transfer pemesanan buku + Donasi buku 

dari Iwan Firmawan 

1 kali 

Rp90.000 

Rp378.900 

56 

51 

11 Agustus 2017 

Donasi dari pemesanan buku 

dari Iwan Firmawan 

1 kali 

Rp20.000 

Rp358.900 


57 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:25] 

Mungkin rekan disini ada yang bertanya mengapa ada jasa kurir ?. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:26] 

Jasa kurir disitu maksudnya bukan jasa pengiriman barang seperti JNE, POS dan sejenisnya. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:27] 

Seperti yang sudah saya katakan. Bahwa saya membantu keuangan komunitas ini dari 
penjualan buku. Maka saya pun mengurusi hal-hal sederhana seperti: mengambil buku ke 
percetakan, mengemasnya dan mengantarnya ke kurir pengiriman resmi, seperti: JNE atau 
POS. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:28] 

Maka dari itu, jasa kurir ada. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:28] 

Lalu, rekan disini mungkin ada yang bertanya-tanya. Mengapa biaya jasa kurir tidak pasti ?. 
Taufik Hidayat, [26.08.17 10:31] 

Jawabannya adalah karena rekening yang digunakan adalah milik saya, dan saya khawatir ada 
sisa uang di rekening saya yang tidak bulat, seperti: sisa 2000, 3000, 4000, dst. Jadi, saya 
meminta kepada pembeli buku sekian ribu rupiah supaya uangnya bisa saya ambil semua. 
Adapun uang jasa kurir itu adalah sisa dari biaya jasa kirim ke alamat pemesan buku. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:31] 

Bagi saya, 1000, 2000, dst adalah amanah komunitas. Jadi, saya tidak mau ada uang 
komunitas di rekening pribadi saya. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:32] 

Maka dari itu, setelah rapat 1 saya langsung membuatkan rekening khusus untuk komunitas 
BLOI. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:32] 

Agar semuanya terpusat di satu tempat dan tidak bercampur ke rekening pribadi. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:33] 

Lalu mengapa untuk pemesanan buku, iuran dan donasi berbeda rekening ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:33] 

Mungkin ada yang bertanya demikian. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:33] 

Baik. Akan saya jelaskan. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:35] 

1. Pemesanan Buku » menggunakan rekening pribadi saya, tujuannya uangnya biar bisa 
diambil untuk biaya cetak buku dan pengiriman keJNE atau POS. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:35] 

Poin ini berelasi dengan poin ini. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:35] 

[Forwarded from Taufik Hidayat] 

Lalu, rekan disini mungkin ada yang bertanya-tanya. Mengapa biaya jasa kurir tidak pasti ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:35] 

[Forwarded from Taufik Hidayat] 

Jawabannya adalah karena rekening yang digunakan adalah milik saya, dan saya khawatir ada 
sisa uang di rekening saya yang tidak bulat, seperti: sisa 2000, 3000, 4000, dst. Jadi, saya 
meminta kepada pembeli buku sekian ribu rupiah supaya uangnya bisa saya ambil semua. 
Adapun uang jasa kurir itu adalah sisa dari biaya jasa kirim ke alamat pemesan buku. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:37] 

Sebagai contoh, harga buku adalah 90.000 dan ongkos kirim ke kota X adalah 23.000, sehingga 
ditotal menjadi 113.000. maka saya akan genapkan menjadi 120.000 dimana 7000 adalah 
ongkos jasa kurir. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:38] 

Uang 7000 itu juga bisa sebagai antisipasi jika ongkos kirim ke kota X kurang dari yang telah 
saya beritahu ke pemesan buku. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:39] 

Saya tegaskan kembali, bahwa ongkos jasa kurir itu adalah sisa dari biaya pengiriman kurir 
pengiriman barang, seperti JNE atau POS. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:40] 

Jadi, sengaja dilebihkan sekian ribu sebagai biaya antisipasi kurang biaya pengiriman kurir 
barang. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:41] 

Untuk ongkos jasa kurir nanti akan dijelaskan di TOS. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:41] 

Baik. Saya akan kirimkan skrinsut gambar iuran dan donasi. 



1 

DAFTAR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 





IURAN DAN DONASI KOMUNITAS BLOI 




-! 

BULAN: JULI - A GUSTOS 2017 




4 





5 





6 





/ 

No 

1 

Waktu 

Kateqori 

Nama 

Keteranqan 

Pemasukan 

Penqeluaran 

Saldo 




18 Jut 2017 

Donas i 

dariAde MalsasaAkbar 


Rp20.666,0b 

RpO.OO 

Rp20.000,00 


Saldo Total Komunitas 


2 

18 Jut 2017 

Pe.nq.ebar an 

untuk komunitas 

Pembelian CD 50 pcs 

RpO.OO 

Rp20.000,00 

RpO.OO 


Dari Donas i dan luran 

Rp591.101,00 


2 

25 Juli 2017 

luran 

Jari Virgo Tri SeptoAnggoro 


Rp20.000.00 

RpO.OO 

Rp20.000,00 


Dari Penjualan Buku 

Rp358.900.00 


3 

25 Jut 2017 

luran 

dari HambaAllah 


Rp200.000,00 

RpO.OO 

Rp220.000,00 


total 

Rp950.001,00 


4 

26 Juli 2017 

luran 

dariA. Rizal P_rasetya 


Rp20.000.00 

RpO.OO 

Rp240.000,00 




13 

5 

26 Jut 2017 


dari Muhammad IrwanAndriawan 


Rp20.000,00 

RpO.OO 

Rp260.000,00 




14 

6 

30 Juli 2017 

Donas i 

dari Frederic Leonardo 

3 embelian Buku LibreOffice Writer 

Rp20.001,00 

RpO.OO 

Rp280. 001,00 




15 

7 

01 Agustus 2017 

luran 

dariA. Rizal Prasetva 

uran bulan Agustus 

Rp20.000,00 

RpO.OO 

Rp300.001,00 




16 

8 

OlAgustus 2017 

luran 

dari Komanq Astika 

uran satu tahun 

Rp240. 000,00 

RpO.OO 

Rp540.001,00 




1/ 

9 

01 Agustus 2017 

Donas i 

dari Bambanq 

Pembelian Buku LibreOffice Writer 

Rp20.000,00 

RpO.OO 

Rp560.001,00 




IB 

10 

03 Agustus 2017 

Donas i 

dari Hasan Wijaya 


Rp20. 000,00 

RpO.OO 

Rp580.001,00 




19 

11 

05 Agustus 2017 

luran 

dari Hasan Wijaya 


Rp20.000,00 

RpO.OO 

Rp600.001,00 




_^o_ 

?1 

12 

06 Agustus 2017 


untuk Taufik Hidayat 

Gaji Pengajar Kursus Online Gratis «1 

RpO.OO 

RplOO.OOO.OO 

Rp500.001,00 




13 

06 Agustus 2017 

Donas i 

dariAbinya Fahmi 

Rp50.000,00 

RpO.OO 

Rp550.001,00 




7 ? 

14 

25 Agustus 2017 




Rp41.100,00 

RpO.OO 

Rp591. 101,00 




23 












24 













Taufik Hidayat, [26.08.17 10:43] 

Untuk kursus online gratis, pengajar berhak mendapatkan gaji sebagai penghargaan. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:43] 

Nanti akan dijelaskan di TOS. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:44] 

Baik. Untuk laporan keuangan, saya rasa cukup sampai disini. Bagi Anda yang ingin bertanya. 
Silakan bertanya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:44] 

Kita santai saja, tidak usah tegang. Karena rapat ini santai kok. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:44] 

Insyaallaah sebelum pukul 13.00 WIB selesai. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 10:45] 

Silakan yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaan terkait laporan keuangan BLOI. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 10:49] 

Saya sengaja membuat rapat ini dengan alasan transparansi. Karena saya mau Komunitas BLOI 
adalah salah satu contoh komunitas di Indonesia yang transparansi. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:02] 

Baik. Apakah tidak ada yang bertanya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:02] 

Jika tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut ke topik 3. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:05] 

3. TOS (Terms of Service/Syarat dan Ketentuan) 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:05] 

Apa itu TOS BLOI ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:06] 

Jadi, TOS BLOI itu syarat dan ketentuan untuk mengatur hal-hal seputar BLOI. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:06] 

Saya kirimkan skrinsut untuk TOS BLOI. 


No 

TopikT 

Saran Perubahan 1 

Persetujuan' 

S/TS/R1 

Alasan* 

diisi jika Tidak Setuju (TS) atniRagu-ragu (R) ' 

l r 

Pemasukan Komunitas r 
-Iuran^ 

- Donasi* - 

- DonasidariPenjualanBuku* - 
-PenjualanBuku*" 

- Bagi hasil dari Kursus Berbayar^ 

Sumbe r pemasukan komunitas tersebut 
akan menjadi rumit dalam pen gelolaan dan 
administrasi, sehinggaperhi 
disedeihanakan. c 

a. Donasi dipertahankan d an di gunakan sebagai sumbe r utama pemasukan komunitas, be saran donasi 
tidak ditentukan.* - 

S*[ 

T 

b. Iuran Anggcna dihapus, dara yang telah terkumpul dialihkan menjadi DonasiT 

SI 

T 

c. Donasi dan Penjualan Bukudihapus, dana yang telah terkumpul dialihkan men j adi Donasi r 

ST 

T 

d. Harga jualbuku diturunkanmenjadi Rp. 80.000,- ' 
dengan rincian:T 

Rp. 50.000,- biayacetak buku +- CD-R dan akan masuk ke rekening komunitas 

Rp. 20.000,- keuntungan penjualan untuk kas dan akan masuk ke rekening komunitas' - 
Rp. 10.000,- jasa kurirBLOlT 

TST 

Tambahan:- 

Harga buku tetep Rp90.0 00, dengan rindan: - 

- Rp. 50.000,- biaya cetak buku +CD-R r 

- Rp. 20.000,- keuntungan penjualan (sebagai modal 
tambahan untuk pengadaanbidcu)- 

- Rp 20.000,- donasi pembelian buku*^ 

e. Konsekuensi perubahan pen danaan komunitas T 

1 . Donasi (besaran donasi tidak ditentukan j* - 

2. Keuntimgan Penjualan Buku (Rp. 20.000,-. , Buku)*' 

3. Bagi hasil kursus berbayar (20% dari biaya kursus)^ 

ST 



Taufik Hidayat, [26.08.17 11:08] 

Silakan dicermati terlebih dahulu. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:08] 

Jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya tentang poin ini. 

Azis Pratama, [26.08.17 11:11] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

ini kuesioner yang akan dilayangkan ke semua anggota komunitas BLOI Kang ? 

Azis Pratama, [26.08.17 11:12] 
terkait di kolom nomor 4 (persetujuan) 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:16] 

[In reply to Azis Pratama] 

Bukan. Ini bukan kuesioner. S,TS atau R disitu adalah persetujuannya di saya. Tapi saya 
membuka rapat ini agar anggota grup ini mengetahuinya. 

Namun, Anda semua boleh bertanya atau memberi masukan terkait TOS. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:16] 

Apakah kang @AzisPratama ada pertanyaan terkait poin ini ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:17] 

Silakan siapa saja bertanya. Saya terbuka untuk menjelaskan poin-poin itu untuk Anda. 

TGepengj , [26.08.17 11:18] 

Menurut saya sudah bagus pak 

TGepengj , [26.08.17 11:19] 

Tanya nih, pemberian gaji untuk yg memberi kursus bagaimana y? Mksdnya setiap sebulan 
sekali atau bagaimana 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:20] 

[In reply to r Gepengj ] 

Nanti ada penjelasannya tersendiri kang. 

Azis Pratama, [26.08.17 11:20] 

kalau ndak salah di rapat terakhir ada ketentuan tentang iuran, sekarang dirubah ke donasi 
Kang? ada pertimbangan khusus/ tertentu? 

Muhammad Irwan Andriawan, [26.08.17 11:20] 
tidak ada iuran berarti kang @yumtaufik ? 

r Gepengj , [26.08.17 11:20] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Baik pak 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:20] 

[In reply to Muhammad Irwan Andriawan] 



lya benar. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 11:22] 

Karena tempat iuran dan donasi jadi satu yaitu rekening khusus komunitas. Bukan dipisah- 
pisah. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:23] 

Dan, saya juga sedikit kerepotan saat mengurus iuran kemarin. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:23] 

Jadi, semuanya saya bebaskan dari iuran dan diganti jadi donasi saja. Anda bebas berdonasi 
berapapun. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:23] 

Nanti ada poin tersendiri. 

fGepengj ,[26.08.17 11:24] 

Karena belum ada brndahara? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:24] 

[In reply to fGepengj ] 

Bendaharanya ada. Saya sendiri. Kenapa saya ?. Karena pembukuan bank atas nama saya dan 
urusan keuangan repot sekali. 

Dio Putra, [26.08.17 11:25] 

Kenapa nomor rekening nya nggak dicantumkan disini kalau sudah dipisah? 

fGepengj , [26.08.17 11:26] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Brrti pak Taufik pegang 2 kepengusan? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:27] 

[In reply to Dio Putra] 

Ada di web resmi kok. Ini rekening untuk donasi » http://libreoffice.puskomedia.web.id/donasi/ 

Ini untuk pemesanan buku » http://libreoffice.puskomedia.web.id/beli-buku/ 

Dio Putra, [26.08.17 11:27] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Waduh lupa. Terima kasih kang udah diingatin lagi. & 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:27] 

[In reply to Dio Putra] 

Pemesanan buku: 0380257543 (BNI Syariah) a/n TAUFIK HIDAYAT 

Donasi: 0584985582 (BNI Syariah) a/n TAUFIK HIDAYAT 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:28] 

[In reply to fGepengj ] 

lya benar. Sebagai ketua dan bendahara. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:28] 

[In reply to Dio Putra] 

Baik. Tidak mengapa kang. 



PenghapusanTuranberartipenghapusan 

a. Nomor Keanggotaan dihapus, Pemberi Iuran menjadi Donatur*" 

si 

Keistimewaan lainnya bagi donatur adalah kebebasan untuk 


sistem keanggotaan dan hak anggota 
komunitas c 

b. Keuntungan anggota berupadiskondihapuS 1 ^ 

ST 

mengunduh,mencetak,men}'ebarkan dan menjual buku 
komunitasT 


c . Donatur tidak memiliki hak khusus r 

RT 


Taufik Hidayat, [26.08.17 11:30] 

Saya kirimkan skrinsut untuk poin 2 TOS. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 11:30] 

Seperti yang ada pada TOS 1, iuran dihapus dan diganti kado donasi. So, si pemberi iuran tidak 
memiliki hak apapun, tapi memiliki keistimewaan. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:31] 

Bagi Anda yang memberi iuran atau berdonasi, keistimewaannya adalah: Keistimewaan 
lainnya bagi donatur adalah kebebasan untuk mengunduh, mencetak, menyebarkan 
dan menjual buku komunitas. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:32] 

Perhatikan kata kebebasan disana. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:33] 

Jadi, siapapun Anda baik pemberi iuran, donatur atau masyarakat biasa diberi kebebasan untuk 
mengunduh, menyebarkan dan menjual buku komunitas BLOI. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:33] 

Lisensi buku LibreOffice Writer adalah CC BY-SA 3.0. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:34] 

Baik. Sampai disini ada yang ingin bertanya ?. 


Ayid Sudirman, [26.08.17 11:38] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Bisa diperjelas ini kang? keistimewaan lainnya (khusus) untuk donatur: ada kebebasan. Apa 
artinya anggota BLOI yang belum berdonasi misalnya tidak bisa mendapatkan keistimewaan 
tersebut? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:40] 

[In reply to Ayid Sudirman] 

Baik. Jawabannya BISA. Saya tidak membatasi siapapun untuk mengunduh, menyebarkan atau 
mencetak buku sampai menjualnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:40] 

Jadi jangan khawatir. 

Ayid Sudirman, [26.08.17 11:41] 

Berarti kalau begitu, itu bukannlah kekhususan kang. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:41] 

Namun, jika Anda ingin menjualnya tapi tidak bisa mencetaknya, maka komunitas akan 
membantu. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:41] 

Saya tidak ada mengatakan kekhususan. Perhatikan kalimat ini. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:41] 

[Forwarded from Taufik Hidayat] 

Jadi, siapapun Anda baik pemberi iuran, donatur atau masyarakat biasa diberi kebebasan untuk 
mengunduh, menyebarkan dan menjual buku komunitas BLOI. 

Ayid Sudirman, [26.08.17 11:42] 

[Forwarded from Taufik Hidayat] 

Bagi Anda yang memberi iuran atau berdonasi, keistimewaannya adalah: Keistimewaan lainnya 
bagi donatur adalah kebebasan untuk mengunduh, mencetak, menyebarkan dan menjual buku 
komunitas. 

Mr. Hello, [26.08.17 11:43] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Kekhususan hampir sama dengan keistimewaan © 



Taufik Hidayat, [26.08.17 11:44] 

[In reply to Ayid Sudirman] 

Benar. Ini saya menjelaskan jika Anda sebagai donatur atau iuran sebelumnya. Namun, saya 
perluas lagi.Jadi, kalimatnya seperti ini: 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:45] 

[Forwarded from Taufik Hidayat] 

Jadi, siapapun Anda baik pemberi iuran, donatur atau masyarakat biasa diberi kebebasan untuk 
mengunduh, menyebarkan dan menjual buku komunitas BLOI. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:45] 

[In reply to Mr. Hello] 

Baik. Terima kasih atas masukannya. 

Aris E Priyanto, [26.08.17 11:46] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Itu koreksi bukan masukan. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:46] 

Baik. Saya akan kirimkan skrinsut poin 3. 


3T 

Penambahan KontributorbaruAintuk 

a. Bendahara {mencatat seluruh transaksi keuangan komunitas)T 

ST 

T 


mempermudah pengdolaan komunitas r 

b. Distributor Resmi (mencetak buku jika manpu/mengemas buku dan mengiiim ke jasa pen girimanjf 

ST 

T 



c. PengajarKursus Onbne r 

ST 

T 



d. Desainer (membuat desain gratis kegiatan komunitas jf 

ST 

T 



e. Sekertans^men do kumentasik an kegiat an komunitas 

ST 

T 



f. Kontributor artikel (membuat aitikel dan menerbitkannya di website komunitas) r 

ST 

T 


Taufik Hidayat, [26.08.17 11:48] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Untuk poin ini nanti ada penjelasannya tersendiri. 

Mr. Hello, [26.08.17 11:50] 

[In reply to Aris E Priyanto] 
kalo anu nanti dapat a, 

Padahal gak anu juga bisa dapat a. 

Bahasa marketing © 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:53] 

Baik. Saya akan kirimkan poin 4. 

Lalu Ganda, [26.08.17 11:54] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Gak selesaikan poin 2 dulu mas? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:57] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Apakah kang @LaluGanda ada pertanyaan tentang poin 2 ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 11:57] 

Apakah masih ada pertanyaan terkait poin 2 ?. 

Lalu Ganda, [26.08.17 11:58] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Itu mas yg masalah keistimewaan yg sudah dibahas sebelumnya. 

Cuman perlu ditegaskan saja, yang benar ada keistimewaan atau tidak ada keistimewaan. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:02] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Baik. Disitu saya menegaskan jika si donatur meminta keistimewaan atau kekhususan, maka 
kekhususan itu ya kebebasan tadi. 

Dan tidak hanya si donatur yang mendapat kekhususan, masyarakat biasa juga dapat karena 
lisensi bukunya CC BY-SA 3.0. 


Harry Suryapambagya, [26.08.17 12:03] 

Berarti keistimewaan yang didapat antara donatur dengan yang bukan donatur itu sama saja 
kang? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:04] 

Baik. Jika begitu, saya selaraskan bahasanya. Siapapun berhak mengunduh, mempelajari, 
menggunakan, mengubah, mencetak atau menjual buku untuk kepentingan apapun tanpa 
batas. 

Namun, lisensi dan penulis asli buku tidak boleh diubah atau dihapus. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:05] 

[In reply to Harry Suryapambagya] 

Benar. Namun, saya menegaskan saja jika si donatur meminta keistimewaan atau kekhususan, 
maka kekhususan itu ya kebebasan tadi. 

Sehingga saya selaraskan menjadi: 

Siapapun berhak mengunduh, mempelajari, menggunakan, mengubah, mencetak atau menjual 
buku untuk kepentingan apapun tanpa batas. 

Namun, lisensi dan penulis asli buku tidak boleh diubah atau dihapus. 

TGepengj ,[26.08.17 12:05] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

CC BY SA 

Lalu Ganda, [26.08.17 12:05] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Sepertinya bisa disimpulkan tidak ada kekhususan mas. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:06] 

[In reply to r Gepengj ] 

Benar. Lisensi buku adalah CC BY-SA 3.0. 

Azis Pratama, [26.08.17 12:06] 

/me masih menyimak =) 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:06] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Terima kasih atas koreksinya. 

TGepengj ,[26.08.17 12:07] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Karena lisensi buku sudah cc by-sa 3.0 jadi ya mmang semua org sudah jd istimewa 
Mr. Hello, [26.08.17 12:07] 

Saran aja, ini bukan komunitas bertema politik dan semacamnya bukan? Kalau bikin 
pernyataan jangan kaya politikus, muter muter seakan beda padahal sama. © 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:07] 

Baik. Apakah sudah jelas ?. Jika sudah kita akan lanjut. Jika belum, katakan saja dimana yang 
tidak jelas. 

Harry Suryapambagya, [26.08.17 12:08] 

[In reply to Mr. Hello] 

saya bertanya hal yg sama tadi karena belum mendapat jawaban yg mudah untuk saya 
pahami pak 



Taufik Hidayat, [26.08.17 12:09] 

[In reply to Mr. Hello] 

Terima kasih pak sarannya. 

Aris E Priyanto, [26.08.17 12:10] 

Pak Taufik itu bendahara dan ketua kenapa gak.dipisah saja pak? 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:12] 

[In reply to Aris E Priyanto] 

Saya belum menemukan orang yang mau jadi bendahara. Kalo pun ada, si bendahara nanti 
yang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Uangnya tetap dipegang sama saya. Nanti saya 
minta pertanggungjawabannya per bulan. 

Aris E Priyanto, [26.08.17 12:13] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Sudah ditawarkan di grup ini? 

Ayid Sudirman, [26.08.17 12:14] 

saran: Cari orang sedomisili dengan akang dari grup ini untuk posisi bendahara 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:14] 

[In reply to Aris E Priyanto] 

Belum. Tapi saya tawarkan lewat MOS. Di grup khusus. Tapi jika Anda mau membantu 
komunitas, saya kirimkan daftar jabatannya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:16] 

Kepada rekan BLOI sekalian, berikut saya kirimkan gambar jabatan BLOI. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:23] 

Mohon maaf lama pengirimannya, karena koneksi internet tidak stabil. 


Daftar Jabatan BLOI & Pejabatnya 



Jabatan 

Ketua 

iKoordmator Buku I 

i_r Buku II 

(Coordinator Buku III 
Koordmator Buku IV 

5 Penju atari Buku Cetak 
Pengurus Percetakan 

15 Promosi ke Kamp us 

16 Peniualan di BukaLapak 


_ Webmaster 
_ Tukanq Posting 
_ TuKang Jsi Channel 

Mentor Onentasi Warqa Baru 
Een_dana;a 


Ssiasas 


q Komen di area Facebook 
_ TuKanq Komen d; area Twitter 
_ T ukang komen di web site -web site kampus 


I Keteranqan 

mendirtcan bjoi. menqatur , memeWiara . mebndunqi . menqamankan . memben tabatan . memben perse tuman . 

Man Menqenal Lib re Office 

Lebfri Dekat dengan LibreOffice Writer 

Menqenal LibreOffice Calc 

Terje.mahan Inggns buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer 
Menqurus peniualan buku kepada customer 

Menqurus pencetakan guku 

Menaurus penginman buku sampai dengan ke tangan pembeji 
Menqunjs promosi untuk acara seminar atau workshop 

Ntengurus pen_.ia! an bj-. j d 3nTe s n o o 

Menqunjs dan menqetola web resmi BLOI 

Menulis postmqan yang sesuai dengan BLQI (dpkumentasi) 

Me nuts postmqan yang sesuai dengan BLOI (dgkumentasi) 

Melatih . membimbinq dan menqajak warga baru BLOI agar mau betkontribusi ke BLOI 

Menqunjs keuangap dan pepdanaan BLOI 

Menqurus administrasi BLQI . menqurus pendaftaran penqaiar dan peserta kursus onine. pubic speaker ke rr 


Peiabat 

Si&tWa^t 
Taufik ffcdaya; 

Ade Matsasa Akbar 
Muhammad Irwan 

laMfetSaai 

Taufjk Hjdayai 

2WSS" ‘ 

Taufy 



Masa Jabatan 

Selamanya 

Sampai dengan Proyek Berakhir 
Sampai dengan Proyek Berakfur 

fsses; dsnasn Ezsysi 

iai dengan Proyek Berakhir 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:23] 

Kalau begitu, siapa yang mau mengisi jabatan yang ada BLOI ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:23] 

Silakan PM saya lewat telegram. 

Didiet A. Pambudiono, [26.08.17 12:24] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Yang pegang uang siapa, yang dimtain pertanggungjawaban siapa 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:25] 

[In reply to Didiet A. Pambudiono] 

Yang pegang uang saya. Si Bendahara hanya membuat laporan dan akan diminta 
pertanggunggjawabanya. Sejauh ini bendahara adalah saya dan belum ada penggantinya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:26] 

Kenapa uangnya saya yang pegang ?. ATM dan Buku Tabungannya atas nama saya. 


TGepengj , [26.08.17 12:27] 

Baru tau BLOI ada channel 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:27] 

Kenapa atas nama pribadi ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:28] 

Karena komunitas ini belum ada izin. Jadi, saat pembuatan rekening, perlu izin jika mau atas 
nama komunitas atau perusahaan. Izin meliputi surat izin seperti NPWP dan sebagainya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:28] 

BLOI belum punya itu semua. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:29] 

Jadi, saya berinisiatif untuk membuatkan rekening khusus untuk BLOI, walaupun atas nama 
saya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:30] 

Baik. Saya lanjut. 


4 r 

Penvederhanaan & standarisasi format 
laporan keuangan komunitas*' 

a. Membuat template baru laporan keuangan r 

si 

TambahanT 

Perbaikan dan penyedeihanaan dari templat sebelumnyaT 

51 

Standarisasi formulir*' 

a. Standarisasi formulir do nasi (Google Form/BOT Telegram/" 

st 

T 

b. Standarisasi formulir pengajar kusus (Google FormBOT Telegram)*' 

ST 

T 

c. Standarisasi formulir peserta kursus (Google Form/BOT Telegram/" 

ST 

T 

d. Standarisasi formulir pemesanan buku (Google Form/BOT Telegram/" 

ST 

T 

e. Standarisasi formulir distributor buku (Google FormBOT Tele gram)1 

ST 

T 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:31] 

Saya memilih menggunakan google form untuk formulir. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:33] 

Apakah ada yang mau bertanya terkait poin 4 dan 5 ?. 

fOxy, [26.08.17 12:34] 

[In reply to Taufik Hidayat] 
standardisasi atau standarisasi? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:31] 

Saya memilih menggunakan google form untuk formulir. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:33] 

Apakah ada yang mau bertanya terkait poin 4 dan 5 ?. 

fOxy, [26.08.17 12:34] 

[In reply to Taufik Hidayat] 
standardisasi atau standarisasi? 

Ali Ahmadi, [26.08.17 12:35] 

[ Photo ] 
stan.dar.di.sa.si 

Lalu Ganda, [26.08.17 12:35] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Mungkin bisa di jelaskan mas kendala dari format pelaporan di point 4, dan format yg 
ditawarkan seperti apa. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:35] 

[In reply to fOxy] 

Standardisasi. Terima kasih atas masukannya. 


Ali Ahmadi, [26.08.17 12:36] 


gak konsisten badan bahasanya 

Lalu Ganda, [26.08.17 12:36] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Point 5 juga sama, apakah sekarang sudah punya form apa belum? Kalau sudah, masalahnya 
apa? Apa ada format baru yg ditawarkan 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:39] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Ada. Sebelumya seperti ini. 

Rania Amina, [26.08.17 12:41] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Kurang pas ini pak, menurut saya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:41] 

Sebelumnya ada yang menjabat sebagai sekretaris BLOI, tapi sekarang tidak lagi. Beliau 
membuatkan templat yang baru menjadi seperti ini. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:41] 

[In reply to Rania Amina] 

Silakan berikan masukannya pak. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:42] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Sudah ada. Hanya untuk penegasan saja di TOS. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:42] 

Kemarin sekretarisnya yang membuatkan. 

Rania Amina, [26.08.17 12:44] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Karena yg dimintai pertanggungjawaban si bendahara, maka mau tidak mau uang juga harus 
di bendahara. Soal rekening kan bisa ditransfer. Misal mau untuk jangka panjang, ada baiknya 
buka rekening khusus. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:45] 

[In reply to Rania Amina] 

Berarti buka rekening baru lagi, begitu ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:49] 

[In reply to Rania Amina] 

Seperti yang saya bilang tadi. Saya juga sudah buat rekening khusus untuk komunitas BLOI. 
Tapi atas nama saya. Kenapa ?. Untuk membuat atas nama komunitas, CS bilang harus ada 
surat izinnya. BLOI belum punya itu. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:49] 

Baik. Apakah masih ada pertanyaan atau jawaban yang kurang jelas ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:50] 

Jika tidak saya lanjut ke poin TOS selanjutnya. 

Lalu Ganda, [26.08.17 12:52] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Maaf mas jadi berasa kulgram © 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:52] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Hahahaha. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 12:53] 

Santai saja kang. 


Lalu Ganda, [26.08.17 12:54] 



Oke, saya balik ke awal 


Lalu Ganda, [26.08.17 12:54] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Ini format laporan keuangan yg baru apa yg lama? 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:54] 
[In reply to Lalu Ganda] 

Yang baru. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:54] 
Sudah disederhanakan. 


34 










35 















37 

TOTAL 








260001 


3 









39 

4 

09 Februari 2017 


100 


20000 

0 

20000 

235001 

40 










41 










42 







0 



43 

8 



3 


9000 

0 

9000 

218001 

44 

9 

21 Mar* 2017 


1 


1000 

0 

1000 

217001 


10 

21 Mar* 2017 

Ongkir pe^iesa-a- buku dan Abdul Qiai D,ay a 

1 

kai 

13000 

0 

13000 

204001 

4b 

11 

23 Me 2017 

T'anafe r c-en^esa-a" bjku dan Kafao" Ra"Tiat + Ongkv 

1 

kaii 

50000 

77000 

0 

281001 

At 










48 










49 










50 

15 






0 




16 

06 Av' 2017 




2150 

0 

8600 

249401 

V 

17 

06 Air 2017 


1 


1000 

0 

1000 

248401 

53 







54 








228401 

“vT 










56 











21 

17 Ju* 2017 




29000 

0 

29000 

274401 

58 

22 

17 Jufc 2017 


1 


50000 

84000 

0 

358401 

54 










«r 

24 

18 Ju6 2017 

Da-as c-e-ta-na can Ade MalsasaAkbar 

1 

kak 

6 

20000 

0 

344401 

61 










6? 







Oi 



63 










64 










65 

29 

14 JiA 2017 


1 


50000 

77000 

0 


66 

30 

27 Jus 2017 


1 


27000 

4 

27000 

67901 

67 

31 

29 JuA 2017 


1 


90000 

143000 

0 

210901 

68 

32 

30 Jui 2017 


1 

kai 

0 

0> 

20001 

190900 

69 

33 

30 Jui 2017 


1 


0 

0 

53000 

137900 

/<> 
















7? 









d t 

36 



1 


0 

0 

20000 

201400 

37 

OlAgustus 2017 

Ongk-' penesa-a- buku dan Bamoa-g 

1 

kafi 

0 

0 

13000 

188400 

77 

38 



1 


4500 

0 

4500 

183900 

lb 

39 

03 Agustus 2017 


1 


90000 

107000 

0 

290900 

It 




















Lalu Ganda, [26.08.17 12:56] 

Ah oke, yang disederhanakan adalah yg paling baru 


Lalu Ganda, [26.08.17 12:57] 

Pakai yg mudah dijelaskan saat pertanggung jawaban saja 


Taufik Hidayat, [26.08.17 12:58] 

Oke. Saya masuk ke poin selanjutnya. 

Lalu Ganda, [26.08.17 12:58] 

Form belum mas 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:03] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Maaf saya lupa. 

Form masing-masing ada di laman resmi BLOI kang, 

Donasi: http://libreoffice.puskomedia.web.id/donasi/ 

Beli Buku: http://libreoffice.puskomedia.web.id/beli-buku/ 

Pendaftaran Distributor (Reseller): http://libreoffice.puskomedia.web.id/distributor-resmi/ 
Pendaftaran Pengajar Kursus: http://libreoffice.puskomedia.web.id/pengajar-kursus-online/ 
Pendaftaran Peserta Kursus Gratis: http://libreoffice.puskomedia.web.id/peserta-kursus-online- 
gratis/ 

Pendaftaran Peserta Kursus Berbayar: http://libreoffice.puskomedia.web.id/peserta-kursus- 
online-berbayar/ 

Pendaftaran Kontributor: N/A 

Lalu Ganda, [26.08.17 13:04] 

Ada kendala apa dari form yg sudah ada? 


Taufik Hidayat, [26.08.17 13:04] 

Kontributor belum dibuat. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:06] 

[In reply to Lalu Ganda] 

Baik. Sebenarnya ada kendalanya. Kemarin kejadian bahwa ada yang sudah mengisi form 
untuk iuran, tapi uangnya belum ditransfer. Maka saya berdiskusi dengan sekretaris bahwa 
perlu dibuatkan tambahan field untuk upload bukti transfer untuk mencegah hal yang sama. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:06] 

Sekarang sudah diperbarui form-nya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:06] 

Baik. Kita istirahat dulu untuk sholat Dzuhur. Kita akan lanjut pukul 12.40 WIB. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:43] 

Baik. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:44] 

Saya lanjutkan lagi rapat kita. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:45] 

Sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi ?. 


Pembuatan deskripsi tugas, hak, serta 
tanggung jawab pengurus komunitas' 

Bertujuan untuk :*" 

1 . Memper jelas hak dan otoritas anggo ta r 

2. Menghindari kelebihan beban pekerjaan 
dal am mengelo la komunitas.]] 

aKetuaT 

- Mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungannya komunitas 1 

- Mengkoordinasikan semua kegiatan komunitas, sepertiT 

1. Memimpin kegiatan masa orientasi warga baru r 

2. Memimpin rapat^ 

-3. Membuat grup untuk kursus*" 

4. dan lain-lain. r 

- Mendapat gaji l5% dari sumber pemasukan komunitas per bulan. Gaji boleh-diambil, boleh 
tidak 

- Gaji diambil setiap tanggal 28-perbulanl 

si 


b. Wakfl-Ketna^ 

1 

1 




- Membantu ketua dalam koordinasi kegiatan komunitas*" 

- Membanm ketua mengambil keputusanstrategis untuk keberlangsungannya komunitas*" 

|S1 




c. Sekr etaris r 

- Membuat pencatatan administrasi pengajar dan peserta kursus*" 

- Membuat transkrip rap at* 1 

- Mengumpulkan semua pen catatan yang diperlukan komunitas r 

- Melaporkan laporansecara periodik kepada ketua f 

- Membuat dan men erbitk an artikel kegiatan -BLOI*" 

sn 

c 



d. Bendahara 

- Membuat catatan keuangan dari formulir donasi, pemesanan buku, pembayaran gaji ^1 
dan transaksi lainnyajikaadaT 

- Melaporkan secara periodik kepada ketua*" 

- Mendapat gaji lO% dari sumber-pemasukan komunitas per bulan.- Gaji boleh diambil, boleh 
tidak' 

- Gaji diambd setiap tanggal 28 per- bulan r 

Si 



Taufik Hidayat, [26.08.17 13:50] 

Kenapa hanya ketua dan bendahara saja yang mendapat gaji dari komunitas ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:50] 

Jawabannya, karena ketua dan bendahara pekerjaan berat dan banyak menghabiskan energi. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:50] 

Mengapa tidak yang lain ?. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:51] 

Karena keuangan komunitas tidak bisa diprediksi, sehingga jika semua bagian dapat gaji, 
khawatirnya komunitas tidak bisa membayar. 




e. Programmer dan Admin Website f 

- Mendesain dan memperbaiki tampilan dan fungsionalitas -website r 

si 




f . Kontribu tor W ebsitef 

- Berkontribusi dalam membuat temp lat, artik el dan menerbitkannyasetel ah iiisetujui oleh ketua r 

S*[ 

Tambahan^I 

- Berkontr ibusi dalam membuat dan publikasi artikel atau 
templat terkait kegiatan BLOIT 

- Menyimpan artikel yang dibuat sebagai draft dan 
melaporkanny a kepada ketua untuk ditinjau sebelum di 
terbitkan r 



g. Desainer 

- Membuat desain graf is kegiatan komunitas r 

Si 

TambahanT 

Pembuatan desain rapat dan pengumuman kursus online r 



h. Distributor Res miReseDer j 

- Mengelola pemes ananbukuf 

- Mencetak buku jika mampu r 

- Ketentuan harga beli buku dari komunitas sebesar Rp.-65.000,-T 
dengan rindan r 

Rp. 50.000,- biaya cetak buku + CD-R dan akan masukkerekeningkomunitas r 

Rp. 5.000,- keuntungan penjualan untuk kas dan akan masuk ke rekening komunitas r 

Rp.10.000,- jasa kurir BLOI c 

- harga jual buku ditentukan oleh distributor resmi / reseller r 

TS«i 

PerbaikanT 

Perbaikan men jadi: r 

Harga buku Rp60.000 dengan rintian.il 

- Rp 50.000 (Biayacetak) r 

- Rp 10.000 (Komunitas) r 

1 


Taufik Hidayat, [26.08.17 13:52] 

Untuk saat ini, yang digaji adalah ketua dan bendahara dulu. Nanti jika keuangan komunitas 
sudah mulai stabil baru bisa menggaji jabatan lainnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:53] 

Saya tegaskan, Ketua dan Bendahara boleh mengambil gaji atau tidak. Dan diambil setiap 
tanggal 28 per bulannya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:53] 

Oke.Jika ada yang bertanya silakan bertanya. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 13:53] 

Saya tegaskan, Ketua dan Bendahara boleh mengambil gaji atau tidak. Dan diambil setiap 
tanggal 28 per bulannya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 13:53] 

Oke.Jika ada yang bertanya silakan bertanya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:04] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Sebelumnya disini di bagian Distributor buku, saya menerapkan tidak boleh menjual lebih dari 
90 ribu. Tapi, larangan itu sudah saya cabut dan dibebaskan berapapun harga jualnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:05] 

Jadi untuk Distributor (Reseller) sistemnya, jika tidak bisa mencetakkan buku untuk dijual mesti 
membeli dulu ke komunitas. Jadi komunitas membantu mencetakkan buku. Tinggal si 
distributor mau jual harga berapa. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:06] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Saya tegaskan kembali disini, bahwa bendahara dan ketua boleh ambil gaji atau tidak per 
bulannya. Tergantung keuangan di BLOI. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:07] 

Oke. Kalau ada yang bertanya di poin ini, saya persilakan. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:14] 

Baik. Jika tidak ada yang bertanya saya lanjut lagi ke poin berikutnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:18] 

Oh ya, saya belum ada ambil gaji sebagai ketua dan bendahara. Hanya sebagai pengajar 
kursus online saja. Karena sebelumnya saya pernah adakan kursus online gratis 1 kali. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:18] 

Ada yang pengen saya tanyakan Kang, terkait kursus online 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:19] 

[In reply to Azis Pratama] 


Baik. Tapi itu ada poinnya tersendiri kang. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:19] 

Nanti kita masuk kok ke poinnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:20] 

Oke. Kita masuk ke poin berikutnya. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:20] 

kalau begitu tolong dikabari sekiranya sudah menuju point tersebut, 


Memperjelas hak kontributor buku, 5 r aitu 
koordinator proyek, kontributor bab, 
penyunting tatabahasa, dan pembuatan 
sampul buku.1 

UsulanT 

a. Memberikan hak beli dan menjual 
kembali dengan potongan harga khusus 
untuk buku dimana kontributor tersebut 
terlibatT 

Atau r 

b. persentasekeuntungan c 

a. Apabila Kontributor Buku hendak raembeli untuk pribadi atau-menjual kembali (reseller) dan 
TprlihaT dalam provek pembuatan buku. Kontributor buku mendapat potongan harga buku sebes ar 

TS<[ 

Perbaikan menjadi: r 

- Tidak ada potongan hargabuku untuk koordnator, 
kontributor bab, editor, tatabahasa dan coverT 
-Tidak ada jasa kurir BLOIf 

- Harga buku Rp 50.000 dengan rind an Rp50.000(biaya 
cetak + CD-R + Stiker) c 

Rp. 20.000.- sehingga harga buku menjadi Rp.-60.000,- r 
dengan rin dan : r 

Rp. 50.000,- biaya cetak buku + CD-R dan akan masuk kerekening komunitas r 

Rp. lO.OOO.- jasa kurir BLOI r 

b. Mendapat persentase keuntungan atau gaji y ang dibagi rata dap kontributor^ 

si 

h 


Taufik Hidayat, [26.08.17 14:23] 

Di poin ini, siapapun yang bekerja berhak dapat penghargaan. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:26] 

BLOI sudah membuktikan (poin b.). BLOI sudah pernah membayar penulis buku Lebih Dekat 
dengan LibreOffice Writer. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:26] 

Nantinya BLOI juga akan membayar kontributor proyek buku selanjutnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:27] 

Jadi, prinsipnya. Anda bekerja, Anda berhak dibayar. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:33] 

Oke. Bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:34] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Punten mohon maaf sebelumnya apakah berkas ini boleh diakses oleh anggota grup BLOI? 

Azis Pratama, [26.08.17 14:35] 

tidak dalam bentuk screenshot semata, satu yang saya takutkan adalah kondisi minimnya 
pertanyaan (feedback) adalah karena peserta rapat tidak tahu/ belum membaca terlebih 
dahulu materi diskusi, 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:37] 

Boleh. Nanti diakhir saya kirimkan kesini. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:40] 

Sebaiknya diadakan rapat lanjutan Kang, mengingat minimnya feedback dari peserta rapat. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:40] 

[In reply to Azis Pratama] 

Terima kasih masukannya kang. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:41] 

Kita nanti akan adakan rapat lagi kang. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:41] 

Baik. Kita masuk ke poin terakhir. 


8 r 

Kueus Online Gratis atau Berbavar dan 

a. Kursus Online 

ST 

T 


Pengajar Kueus*" 

-■ Jumlah kursus online gratis maksimal 3 kali dalam satu bulan* 




r 

- Jika kuota penuh dan ingin mengadakan kursus online gratis lagi, maka akan dilaksanakan di bulan 




a. Jumlah kursus online gratis dan berbavar 

berikutnva 




sebagaipedoman untuk 

- Tema yang-diusung membahas -seputar LibreOffice*" 




keberlangsungannya komunitas. Perlu 

- Perlu dibuat tujuan pelaksanaan, sasaran peserta, grup, jadwal dan tempat pelaksanaan' 




disederhanakan agar komunitas tidak 
hutang kepada pengaj ar kursus . r 

1 

b. Ketentuan dan svar at calon pengajar 
perlu diperj elas untuk memud ahkan 
peran cangan grafis pengumu man kursus 
online*" 

b. Pengajar Kursus^ 

- Mengajar kusus r 

- Melaporkan transkrip kursus p ada sekre taris*" 

- Mend^)at-gaji darr80% biaya-tiap kursus berbayar , 

ST 

T 

c Bagi Hasil 

- Bagi hasil dari kursus berbayar: 20? o Komunitas 80% Pengajar Kueus*" 

- Gaji Pengajar dari kursus gratis sebesai RplOO.OOO 

ST 

TambahanT 

Perlu dipertimbangkan dandiperhatikan besaransaldo- 
komunitas untuk pembayaran gaji pengaj ar kursus*" 


Taufik Hidayat, [26.08.17 14:43] 

Poin ini menjelaskan tentang kursus online. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:43] 

Kang @AzisPratama silakan bertanya tentang poin ini. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:45] 

Begini Kang, saya penasaran dengan perkembangan kursus online ini, 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:46] 

[In reply to Azis Pratama] 

Penasarannya bagaimana ?. Silakan sampaikan. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:47] 

terutama terkait respon peserta, (apa yang peserta harapkan) dan apakah sudah bisa dipenuhi 
oleh penyelenggara kursus? 

Mr. Hello, [26.08.17 14:47] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

© 


Taufik Hidayat, [26.08.17 14:48] 

Sebelum saya jawab pertanyaan kang @AzisPratama, saya mau menyampaikan bahwa Kursus 
Online Gratis yang sudah terlaksana baru 1 kali. Sementara Kursus Online Berbayar belum 
ada. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:49] 

Apa kendalanya Kang? bukan kah waktu itu sudah diumumkan terkait kursur online berbayar 
ini? 


Azis Pratama, [26.08.17 14:50] 

*)Saya rasa ini penting untuk diketahui seluruh warga komunitas BLOI, 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:51] 

[In reply to Azis Pratama] 

Oke. Kursus online gratis kemarin mereka senang pengajar bisa membagi ilmunya. Materinya 
tentang sidebar. Sebelumnya itu ada yang sudah pernah pakai sidebar, tapi masih belum 
maksimal atau masih banyak yang belum tahu fungsi lainnya. 

Ada yang belum pernah pakai sidebar. Jadi pas saya jelaskan kegunaannya, mereka senang 
dan berharap ada lanjutannya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:52] 

Saya jelaskan ada lanjutannya, tapi berupa praktek dan sifatnya berbayar. Saya tanyakan ke 
mereka bahwa banyak yang tidak bisa ikut karena berbayar. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:53] 

Tarifnya Rp50.000. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:53] 

Ada yang daftar, tapi tidak jadi. Dan uangnya belum ditransfer. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 14:55] 

Jadi, sebenarnya terserah si pengajar mau gratis atau berbayar. Apakah teorinya mau 
digratiskan atau berbayar. Atau dua-duanya digratiskan. Dan prakteknya mau dibuat gratis 
atau berbayar. 

Itu kembali ke pengajar lagi. 


Azis Pratama, [26.08.17 14:55] 

Baik, terima kasih atas penyampain informasi penting ini, 

Azis Pratama, [26.08.17 14:56] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Berarti si pengajar punya kemerdekaan penuh atas kursus yang diampunya, begitu? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:56] 

Makanya di dalam google form pendaftaran pengajar kursus diberi pilihan, Apakah Anda 
Bersedia Memberikan Kursus Gratis ?. 

Apakah Anda Bersedia Memberikan Kursus Berbayar ? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:56] 

[In reply to Azis Pratama] 
lya kang. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:57] 
dari saya cukup Kang, 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:57] 

[In reply to Azis Pratama] 

Baik kang. 

Azis Pratama, [26.08.17 14:57] 

monggo dari reka2 lainnya, sekiranya ada yang ingin ditanyakan 
Nur Kholis, [26.08.17 14:57] 

soal kursus online, apakah ini diagendakan rutin ataukah tergantung pemateri kang? 

Mr. Hello, [26.08.17 14:58] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

15% dan 10% dari pemasukan tiap bulan © 

Misal lOOrb, 15%, 15rb. 

Itu pemasukan diambil dari donasi dan penjualan buku? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 14:59] 

[In reply to Nur Kholis] 

Tergantung pemateri kapan. Dan kuota per bulannya. Jadi kalau sudah penuh kuotanya untuk 
kursus gratis, ya kita agendakan untuk bulan selanjutnya. Komunitas membatasi hanya 3 kali 
per bulan untuk kursus gratis. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:00] 

[In reply to Mr. Hello] 
lya benar. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:00] 

Oh ya satu hal lagi. 

Mr. Hello, [26.08.17 15:01] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Btw, Kalo ada keuntungan dari menjual buku atau kursus, kenapa harus ada donasi? © 



Taufik Hidayat, [26.08.17 15:02] 

Saya tidak mengurus penjualan buku lagi. Karena mengingat saya sudah cukup untuk 
perkuliahan dan tugas-tugas lainnya. Jadi, jika Anda mau jual buku, silakan unduh, cetak dan 
jual. 

Kalo Anda terkendala di pencetakannya, komunitas akan membantu mencetakkannya. Jadi 
Anda bertugas sebagai reseller atau distributor buku. 

Nur Kholis, [26.08.17 15:04] 

[In reply to Taufik Hidayat] 
baik kang, bisa dipahami 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:05] 

[In reply to Mr. Hello] 

BLOI butuh donasi untuk membayar orang-orang yang bekerja di dalamnya, seperti: 
kontributor bab, cover, dsb. Kalo mengandalkan dari penjualan buku itu tidak bisa diprediksi 
kang. Sebulan itu belum tentu laku satu buku. Dan keuntungannya juga sedikit. 

Makanya sebisa mungkin komunitas tidak berhutang kepada anggotanya. 

Mr. Hello, [26.08.17 15:05] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Kalo jadi reseller, berapa harga per bukunya? 

Mr. Hello, [26.08.17 15:07] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Untuk kontributor bagaiman dengan sistem pembayarnya, apakah per bulan atau per projek? 
Nur Kholis, [26.08.17 15:07] 

terkait penjualan buku, apakah diizinkan untuk merombak tampilan buku versi cetak yang 
sudah ada? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:08] 

Rp50.000 kang. Disini ada kang. Info lebih lanjut ada disini » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/distributor-resmi/. 

Nanti Anda dapat Buku dan CD-R (Video, Softcopy Buku, Software LibreOffice). 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:08] 

[Forwarded from Taufik Hidayat] 

[ Photo ] 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:09] 

[In reply to Mr. Hello] 

Tepatnya per proyek. 

Mr. Hello, [26.08.17 15:10] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Per proyek dibayar berapa? © 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:11] 

[In reply to Nur Kholis] 

Boleh. Tapi tidak boleh mengubah lisensi dan penulis asli. Buku Writer kemarin berlisensi CC BY- 
SA, maka turunannya (derivatif) harus CC BY-SA juga. Link » 
https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/ 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:11] 

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your 
contributions under the same license as the original. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:11] 

[In reply to Mr. Hello] 

Ini tidak pasti kang. Tergantung keuangan komunitas juga. 



Taufik Hidayat, [26.08.17 15:12] 

Ini contoh yang sebelumnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:12] 

[Forwarded from Taufik Hidayat] 

[ Photo ] 

Mr. Hello, [26.08.17 15:13] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Misal keuangan komunitas ada satu juta, lalu ada 3 kontrubutor yg sedang mengerjakan satu 
projek, lalu dibayar berapa masing2? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:15] 

Komunitas membayarnya sama rata. Masing-masing Rp250 rb s.d. Rp300 ribu. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:16] 

Baik. Untuk urusan pembayaran gaji, kita bisa diskusikan disini mau berapa. Saya tidak 
menutup masukan tentang ini. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:16] 

Untuk saat ini, dana komunitas Rp950.000 dan ada 2 proyek yang sedang berlangsung di 
waktu yang sama. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:17] 

Untuk banyaknya kontributor, saya belum tahu. Nanti bisa ditanyakan ke masing-masing 
koordinator proyeknya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:21] 

Baik. Saya lampirkan TOS BLOI. 

Mr. Hello, [26.08.17 15:22] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Itu pemasukan bulan ini? Jika dikurangi 15% untuk ketua dan bendara 10%, saldo tersisa 
712.500 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:28] 

[ File : pedoman-bloi.odt ] 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:29] 

[In reply to Mr. Hello] 

Oke. Kemungkinan nanti saya akan ambil gaji itu. Sekarang berarti saldo tersisa 712.500, 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:30] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Bagi rekan-rekan BLOI, silakan unduh pedoman BLOI. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:29] 

[In reply to Mr. Hello] 

Oke. Kemungkinan nanti saya akan ambil gaji itu. Sekarang berarti saldo tersisa 712.500, 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:30] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Bagi rekan-rekan BLOI, silakan unduh pedoman BLOI. 

Mr. Hello, [26.08.17 15:37] 

Oke, misal pemasukan bulan x 3jt, untuk ketua + bendara total 25%, jadi 750rb. Berarti saldo yg 
tersimpan 2,25. Pemasukan bulan berikutnya misal 1 jt, dikurang jatah ketua dan bendara 
250rb, saldo 750rb. Total dua bulan ada 3jt hasil dari 2 atau 3 karya, sedangkan selama dua 
bulan tdk ada projek lagi. © 

Ketua dan bendahara selalu dapet®. 

Kasian kontributornya 



Mr. Hello, [26.08.17 15:37] 
[ •=*. Sticker ] 


Ali Ahmadi, [26.08.17 15:40] 

[In reply to Mr. Hello] 

ya coba daftar sebagai bendahara saja 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:40] 

[In reply to Mr. Hello] 

Makanya dibilang tadi, bisa diambil bisa tidak. Kan gak setiap bulan juga diambil. Otomatis kan 
mempertimbangkan juga. 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:40] 
mengelola keuangan itu tidak mudah 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:43] 

Kang @yimron juga jangan langsung men-judge ketua dan bendahara atau salah satunya ambil 
setiap bulan. Mereka juga berfikir untuk komunitas. 

Karena untuk hal seperti ini, yang dipertaruhkan adalah kejujuran. 


Mr. Hello, [26.08.17 15:43] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Jadi kontributor pun tidak mudah, bukan? Semua pekerjaan gak mudah © 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:43] 

ya silahkan dipilih mau jabatan mana yg diinginkan 
Ali Ahmadi, [26.08.17 15:44] 

namanya kontributor, tentu dibayar ketika melakukan kontribusi 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:44] 
beda dengan jabatan tetap 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:45] 

kalau anda pernah kerja di perusahaan pasti tau dengan adanya pegawai tetap dan pegawai 
lepas 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:46] 

dan metode penggajiannya sudah pasti berbeda 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:46] 

Baik kang @idnux 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:46] 

Oh ya, saya sebenarnya senang sekali kalau ada yang menggantikan tugas saya sebagai ketua 
di BLOI. 

Mr. Hello, [26.08.17 15:46] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Jadi ini komunitas buat dijadikan perusahaan? © 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:46] 

[In reply to Mr. Hello] 
wew 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:47] 

ya sudah, mungkin mas aja yg jadi ketuanya 

Mr. Hello, [26.08.17 15:47] 

Udahan ah pamit dulu ©, dikritik masa jawabnya gitu 



Ali Ahmadi, [26.08.17 15:48] 

komunitas itu bisa dipersamakan dengan sebuah badan usaha 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:48] 

mengurus komunitas juga butuh biaya dan tenaga 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:49] 

apalagi dalam komunitas non profit semacam ini 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:50] 

tenaga pengurus sering kali banyak dihabiskan untuk mengurus komunitas 
Ali Ahmadi, [26.08.17 15:50] 

padahal mereka juga butuh mengurus hidup mereka 
Taufik Hidayat, [26.08.17 15:51] 

[In reply to Mr. Hello] 

Hahaha. Bukan begitu maksudnya kang. Mungkin kita boleh 4 mata kang. Nanti saya jelaskan 
tugasnya apa saja. 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:52] 

jika ada yg keberatan dengan penggajian untuk pengurus yg uangnya sebagian besar berasal 
dari donasi anggota 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:52] 

maka proyek-proyek free software tidak akan jadi sebesar sekarang 
Ali Ahmadi, [26.08.17 15:53] 

dan akan banyak proyek yg terbengkalai baik karena ditinggal pengurus atau kontributor 


Taufik Hidayat, [26.08.17 15:54] 

Baik. Jika ada yang bertanya silakan. Saya akan menutup rapat pukul 15.30 WIB. Saya mohon 
maaf sampai selama ini rapatnya. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:55] 

Baik kang @idnux terima kasih atas penjelasannya. 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:55] 
mbah linus dapat gaji 

Ali Ahmadi, [26.08.17 15:55] 
pengurus linux foundation juga dapat gaji 

Taufik Hidayat, [26.08.17 15:56] 

Oh ya, nanti saya rencananya akan adakan MOS untuk seluruh anggota BLOI disini. Jadi nanti 
Anda semua tahu apa itu MOS BLOI. 

Didiet A. Pambudiono, [26.08.17 16:02] 

Bukane MOS itu identik dengan .... 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:02] 

[In reply to Didiet A. Pambudiono] 
plonco? 

Didiet A. Pambudiono, [26.08.17 16:03] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Seterah 


Rizal, [26.08.17 16:05] 
[In reply to Mr. Hello] 



ini rapat masih berjalan kan ? mungkin Pak @yimron bisa memberi saran bagaimana skema 
bagi hasil dari penjualan buku, yang tidak hanya menguntungkan komunitas tapi juga 
menguntungkan kontributor. 

makin banyak sudut pandang yang dikemukakan, sepanjang disertai argumen dan solusi yang 
masuk akal tentu bermanfaat untuk kemajuan komunitas. 

Rifki Fajriansyah, [26.08.17 16:05] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Bedanya sama MOS yang di grup khusus apa kang? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 16:06] 

[In reply to Rifki Fajriansyah] 

Sama kang. Tapi saya mau membukanya untuk komunitas ini. Supaya satu pandangan. 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:06] 

[In reply to Rizal] 

mungkin maunya kontributor buku dapat bagian berapa persen dari keuntungan penjualan 
buku 

Mr. Hello, [26.08.17 16:07] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Bisa juga gini, karna ini karyanya kan dijual dan ada untungnya (20rb/buku), beda sama anu yg 
gak anu 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:08] 

[In reply to Mr. Hello] 
si anu juga kerja mas 

Rizal, [26.08.17 16:08] 

[In reply to Mr. Hello] 

ada usulan besaran persentasenya kah Pak ? 
bagaimana ya baiknya ? 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:09] 

[In reply to Rizal] 

kalau di penerbit besar biasanya dapat berapa? 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:09] 

itu juga harus dibagi dengan seluruh kontributor 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:12] 
silahkan diusulkan baiknya bagaimana 

Rizal, [26.08.17 16:12] 

kontributor pun dibagi lagi, ada kontributor bab, kontributor yang bertugas sebagai editor tata 
bahasa, perwajahan dan isi buku. 

ada usulan bagaimana persentasenya ? 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:12] 

tapi jangan sampai menganggap pengurus tidak bekerja 
Rizal, [26.08.17 16:12] 

atau kalau tidak dalam bentuk persentase, ya usulan lain yang dirasa menguntungkan 
kontributor juga. 

Rizal, [26.08.17 16:13] 

[In reply to Ali Ahmadi] 
setuju Kang, 


Taufik Hidayat, [26.08.17 16:14] 



[In reply to Rizal] 

Kalau dari pengalaman buku sebelumnya (Bukan buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer 
Edisi Revisi 2), pembagiannya itu total uang penjualannya dibagi jumlah kontributornya. 

Rizal, [26.08.17 16:15] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

nah ini juga bisa, kira-kira dari sisi para kontributor lain bagaimana ? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 16:16] 

[In reply to Rizal] 

Sebagian ada yang ambil, sebagian didonasikan untuk komunitas. 

Mr. Hello, [26.08.17 16:23] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Anu maksudnya free sofware mas © 


Taufik Hidayat, [26.08.17 16:24] 

[In reply to Mr. Hello] 

Sebentar. Akang sudah tahu definisi free software ?. 

Mr. Hello, [26.08.17 16:24] 

Keuntungan penjualan mungkin bisa dibagi 3, satu untuk kontributor, satu untuk pengurus, 
satu untuk kas komunitas kalo misal ada event atau projek lain 
Persentasenya ... 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:25] 

[In reply to Mr. Hello] 

emang apache foundation, linux foundation, mozilla foundation gak ada pengurusnya? 

Mr. Hello, [26.08.17 16:25] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Ini bukan soal pengurus mas© 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:26] 

[In reply to Mr. Hello] 

maksudnya free software gak boleh dijual gitu? 

Mr. Hello, [26.08.17 16:26] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Boleh © 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:27] 
atau dikomersialkan ya? 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:27] 
terus? 

Mr. Hello, [26.08.17 16:27] 

[ © Sticker ] 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:27] 

buku komunitas free software gak boleh dijual gitu? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 16:28] 

Kang @yimron free software itu bukan artinya perangkat lunak gratis. Tapi perangkat lunak 
bebas. 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:28] 

atau buku dengan lisensi bebas gak boleh dijual ya? 


Mr. Hello, [26.08.17 16:28] 
[In reply to Ali Ahmadi] 



Siapa yg bilang? © 


Ali Ahmadi, [26.08.17 16:28] 

lah anda kan tadi bilang "anu yg gak anu" 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:28] 
maksudnya pengurus komunitas kan? 


Rizal, [26.08.17 16:29] 

[In reply to Mr. Hello] 

pengajar kursus masuk ke kontributor berarti ya Pak, usulan bagus. 

mungkin ada teman-teman lain yang ingin menyempurnakan usulan pak @yimron atau 
mungkin merasa ini sudah cukup baik untuk diterapkan ? 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:31] 

atau memang menurut anda free software bener-bener gak boleh dijual 

Taufik Hidayat, [26.08.17 16:31] 

[In reply to Rizal] 

Pengajar kursus memang masuk sebagai kontributor kang. Bukan sebagai pengurus. 

Ali Ahmadi, [26.08.17 16:32] 

katanya boleh dijual kok tapi maksudnya "free software yg gak anu" ini apa? 

Rizal, [26.08.17 16:35] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

15.30 sudah lewat Kang, apakah masih ingin diperpanjang rapatnya untuk menjaring lebih 
banyak lagi masukan dari anggota ? 

atau dicukupkan disini dan aturan baru yang diusulkan tadi dianggap disepakati untuk 
kemudian dijadikan komitmen bersama dalam kurun waktu tertentu ? 

Taufik Hidayat, [26.08.17 16:36] 

[In reply to Rizal] 

Untuk rapat saya cukupkan sampai disini. Karena sudah melewati waktu yang telah disepakati. 
Taufik Hidayat, [26.08.17 16:37] 

Terima kasih atas saran dan masukan Anda semua. Saya minta maaf selaku ketua dan 
moderator rapat jika ada bahasa yang tidak enak. 

Taufik Hidayat, [26.08.17 16:37] 

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakaatuh. 


Taufik Hidayat, [26.08.17 16:39] 

Oh ya, untuk transkrip dan kesimpulan sedang dikerjakan. 



Kesimpulan 

Lisensi CC BY-NC-ND 


Laporan Perkembangan Proyek dan Laporan Keuangan BLOI 

Saat ini ada dua proyek buku yang digarap dan keduanya sementara berjalan: 

• Buku Mari Mengenal LibreOffice Calc; 

• Translasi Buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer; 

• Perkembangannya dapat dipantau di laman resmi Komunitas BLOI 

libreoffice.puskomedia.web.id. 


Keuangan BLOI 

• Total saldo iuran dan donasi (Juli s.d. Agustus): Rp. 591.100; 

• Total saldo komunitas (Penjualan buku + saldo iuran dan donasi) = Rp. 950.000; 

• Rekening penjualan buku dan donasi komunitas dipisahkan dan keduanya 
adalah rekening pribadi ketua Komunitas BLOI; 

• Selain sebagai ketua BLOI, Taufik Hidayat juga menjabat sebagai bendahara 
Komunitas BLOI disebabkan nomor rekening Komunitas BLOI adalah atas nama 
pribadinya; 

• Bendahara dan ketua boleh ambil gaji atau tidak per bulannya. Tergantung 
keuangan di BLOI; 

• Larangan harga buku untuk tidak dijual lebih dari Rp90.000 dicabut dan kini 
siapapun boleh menjual dengan harga berapapun. 


Term Of Service (TOS) 

Untuk TOS akan dilampirkan pada file (berkas) berbeda. 



